NUA 
(Nuh) 
Surah ke-71 
28 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
kepada kaumnya (dengan memerintahkan): 
"Berilah kaummu peringatan sebelum datang 
kepada mereka azab yang pedih", 

2. Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya 
aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan 
kepada kamu, 

3. (yaitu) sembahlah olehmu Alloh, bertakwalah 
kepada-Nya dan taatlah kepadaku, 

4. niscaya Alloh akan mengampuni dosa-dosamu 
dan menangguhkan kamu sampai waktu yang 
ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Alloh apabila 
telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau 
kamu mengetahui". 

5. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
telah menyeru kaumku malam dan siang, 

6. maka seruanku itu hanyalah menambah 
mereka lari (dari kebenaran). 

7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru 
mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni 
mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke 
dalam telinganya dan menutupkan bajunya 
(kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan 
menyombongkan diri dengan sangat. 

8. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru 
mereka (kepada iman) dengan cara terang- 
terangan, 

9. kemudian sesungguhnya aku telah umumkan 
mereka dan aku merahasiakan kepada 


kepada 
mereka rahasia, 


10. maka aku katakan (kepada mereka): 
“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, 
11. niscaya Dia akan mengirimkan 
kepadamu dengan lebat, 

12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, 
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 
mengadakan (pula) untukmu sungai-sungai. 


hujan 





Suratu Nuh 


A 


Bismil lahir rahmanir rahim 


= 
Sa pg 21 L Ar > DS FO a EA y 7? 2 12s EA Hg 
aob ol Je i dhs a od ua di bS A5 G 
akan datang bah- sebe- dari kaum berilah bah- kaum- ke- Nuh Kami telah sungguh 
kepada mereka wa lum kamu peringatan wa nya pada mengutus Kami 


Inna arsalnā nūĥħan ilā qaumihi an andzir qaumaka min qabli ay ya“tiyahum 


KOA] Ya ml a x KI G EN a RA- 
WAI Da DA aa k A olie 
kalian me- hen- Penan pemberi kepada sungguh wahai (Nuh) pedih azab 
nyembah daklah 2 jelaskan peringatan kalian aku kaumku berkata 1 
`adzābun alim (1) Qala yaqaumi inni lakum nadzirum mubin (2) Ani'budul 
DG aa 2 AA a KE A D 

DR NA oA K jan ©% abis Sa l 


dan bertakwa- Alloh 
lah kepada-Nya 


dan Dia menang- 
guhkan kalian 
lāha wattaqūhu wa-athī`ūn (3) 


dosa-dosa dari bagi 
kalian kalian 


(Alloh) akan dan taati- 
mengampuni 3 lah aku 
Yaghfir lakum min dzunūbikum wayu-akh-khirkum 


A Pa y Ar EA 
GE r 24? — ZA PEA w A D äg Pan < 
AE I A a A a a 
kalian me- adalah jika Aa ti- datang apa- Alloh waktu/ sesung- tertentu waktu sam- 
ngetahui kalian guhkan dak bila ketentuan guhnya pai 


ilā ajalim musamma inna ajalal lāhi idzā jā-a lā yu-akh-kharu lau kuntum ta`lamūn 


b g a asr OR PERA L po #4 s2 k2 AR 
| A | 5 Q) 

NI Geles Ap K Ses á E D 3 D J6 A 

kecu- seruan- menambah maka ma- kaum- aku telah sungguh yaTu- (Nuh) 

ali ku mereka tidak 5 siang lam ku menyeru aku hanku berkata 4 


(4) Qāla rabbi inni da`autu qaumi lailaw wanahārā (5) Falam yazid-hum du`ā-Ť illā 


EEP A Agr 24x La 2AA a17 ia PER PA Pa 
e . ) . 
Aala piz ag a m se Ul Ss G) bL 
jari-jari mereka kepada agar Engkau aku menyeru setiap dan sesung- lari 
mereka menjadikan mereka mengampuni mereka kali guhnya aku 6 
firārā (6) Wa-inni kullamā da`autuhum litaghfira lahum ja'alG ashabi'ahum 
TAI a MZ al SA A a A A 
| S - - > ea KA > 
bs ra, H Af rU Ian t Isi 
sangat dan mereka me- dan mereka Gin dan mereka telinga da- 
sombong nyombongkan diri tidak berubah mereka menutup mereka lam 


fi ādzānihim wastaghsyau tsiyabahum wa-asharrū wastakbarus tikbārā 


Sa a e O bes AN 
a~ A al 2 A prs 2 ol A San 
dan aku mera- kepada akutelah sungguh kemu- terang- aku telah me- sungguh kemu- 

hasiakan mereka umumkan aku dian 8 terangan nyeru mereka aku dian 7 


(7) Tsumma inni da`autuhum jihārā (8) Tsumma inni a`lantu lahum wa-asrartu 


AIN Yz r Pa A 2< ADI AN PRA 
AA K s” eF Z as (4) 27> gY 
QQ) b DE Ki MAA ea 
Maha Peng- adalah sungguh Tuhan mohonlah maka aku rahasia/ kepada 
10 ampun Dia Dia kalian ampun katakan 9 diam-diam mereka 


lahum isrārā (9) Faqultus taghfirū rabbakum innahū kāna ghaffārā (10) 


A A 
EELA 1215 > Ia AN l 2y X Ed PELA Pel 
> w. EA 
dt Su Ká Kos M E J LI des 
dan Dia dan anak- dengan dan Dia memanjang- lebat atas langit Dia akan me- 
menjadikan anak harta kan/memberi kalian 11 kalian (hujan) ngirimkan 


Yursilis sama-a `alaikum midrārā (11) Wa yumdidkum bi-amwaliw wabanina wayaj'al 


Í A O D gi 3 


kebun- untuk 
kebun kalian 


ED) eng M RS PA 
P D A oP 
kalian meng- tidak mengapa sungai- untuk dan Dia men- 


harapkan kalian 12 sungai kalian jadikan 
Mālakum lā tarjūna lillāhi waqārā (13) 


kebe- bagi 
13 saran Alloh 
lakum jannatiw wayaj'al lakum anhara (12) 


Kea 7 EA 227 
a g i E E oG i OA KE 


Dia telah men- dan 
ciptakan kalian sungguh 


Alloh telah men- bagai- kalian per- tidak- beberapa 
ciptakan mana hatikan kah 14 tingkatan 
Waqad khalaqakum athwārā (14) Alam tarau kaifa khalaqal lāhu sab`a samāwātin 


AN PRA ->45 4715 2A AE ser? AN IA 
D A S y e a Ja O E 
pelita matahari dan Dia telah ca- pada- bulan dan Dia telah 
16 menjadikan haya nya menjadikan 15 
thibāqā (15) Waja'alal qamara fihinna nūraw waja`alasy syamsa sirājā (16) 


28g Z, A AN AOA Aea P A Ag y 
>. A> A Y EES .2 7» AAA Sw yr 
A z9 w SX bG 2 o Sa als 
ke da- Dia mengem- kemu- tumbuh- bumi/ dari 


lamnya balikan kalian dian 17 tumbuhan tanah 
Wallahu ambatakum minal ardhi nabātā (17) Tsumma yu`īdukum fiha wayukhrijukum 


Z Zs sw AN YA 2? PA D ayir AN P 
5 a 2- . s . 
ya Ki YY Bao Y Ñ JI a Q) Klal 
supaya kali- hampar- bumi untuk menja- penge- 


an melalui 19 an kalian dikan Alloh 18 luaran 
ikhrājā (18) Wallahu ja'ala lakumul ardha bisāthā (19) Litaslukū minhā 


langit tujuh 


bertingkat- 
tingkat 


menumbuh- dan 
kan kalian Alloh 


dan Dia menge- 
luarkan kalian 


darinya 


PER g P eS a oe D17 s I Okad ES 
> . 
SIM AMS G D) In 
menambah ti- orang danmereka mereka men- sungguh yaTu- Nuh ber- luas jalan- 
kepadanya dak yang mengikuti durhakai aku mereka hanku kata 20 jalan 


subulan fijaja (20) Qala nūĥħur rabbi innahum 'ashauni wattaba`ū mal lam yazid-hu 


IS DIRI Ks OWA a 


TATA 


Kua 


dan mereka yang tipu dan mereka mem- ke- dan anak- harta- 
berkata 22 besar daya buat tipu daya 21 rugian cuali anaknya nya 
māluhū wawaladuhu illa khasara (21) Wamakarū makran kubbara (22) Waqālū 
Zoss L oA GI Yera G Be Ta KS KA ga 
ms Dw Y; Elga Y; Ia 9 DA Y p | Ù Ý 


dan Yaghūts dan Suwa' dan wadd sekali-2 kalian dan tuhan-2 sekali-2 kalian ja- 
ya`ūŭq jangan jangan meninggalkan jangan kalian meninggalkan ngan 
lā tadzarunna ālihatakum wala tadzarunna waddaw wala suwa'aw wala yaghūtsa waya`ūqa 


AN 2 F 2 z l grc 217 217 AN SEA 

s fi a AE D D PA 
kese- ke- orang-2 Engkau dan keba- mereka telah dan dan 

24 satan cuali yangzalim tambahkan jangan nyakan menyesatkan sungguh 23 Nasr 

wanasrā (23) Waqad adhallu katsira wala tazidizh zhālimīna illa dhalālā (24) 

A as Ñ pa KY AK AN ‘a L AA a 

Op OO Kais bb ab A a ve 

selain dari bagi mereka maka api/ lalu mereka mereka diteng- kesalahan-2 dari apa/ 

mereka mendapat tidak neraka dimasukkan gelamkan mereka disebabkan 


Mimma khathi-atihim ughriqū fa-udkhilū nāran falam yajidū lahum min dūnil 


7 xL? 47 Z SA Í Zu Ge) #17 ` 
Sh ji OA ANI de e Ý y Ek 63 o) ba A 
a dari bumi atas Engkau ja- yaTu- Nuh dan penolong- Alloh 
kafir tinggalkan ngan hanku berkata 25 penolong 


lāhi anshara (25) Waqāla nūĥħur rabbi lā tadzar `alal ardhi minal kāfirīna 


Pa A PA PA PN 
Z zA A Das ” AA 
(>b NI ng N 9 Íe L2 Aaso ol l (G) bus 
s Sa NRY - 
durhaka kecuali/ mereka dan hamba-2 mereka akan Engkau biar- jika sesungguh- rumah/tem- 
selain melahirkan tidak Mu menyesatkan kan mereka nya Engkau 26 pat tinggal 


dayyārā (26) Innaka in tadzarhum yudhillu 'ibadaka wala yalidu illa fājiran 


13. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran 
Alloh? 

14. Dan sungguh Dia telah menciptakan 
dalam beberapa tingkatan kejadian. 

15. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Alloh 
telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat? 
16. Dan Alloh menciptakan pada langit, bulan 
sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai 
pelita? 

17. Dan Alloh menumbuhkan 
seperti tumbuh-tumbuhan, 
18. kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam 
tanah dan mengeluarkan kamu (pada hari kiamat) 
dengan proses yang pasti. 

19. Dan Alloh menjadikan bumi untukmu sebagai 
hamparan, 

20. supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di 
bumi itu". 

21. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya 
mereka telah mendurhakaiku dan mereka 
mengikuti orang-orang yang tidak menambah 
kepadanya dalam harta dan anak-anaknya 
melainkan kerugian belaka, 

22. dan mereka melakukan tipu-daya yang amat 
besar". 

23. Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu 
meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu 
dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan 
(penyembahan berhala) wadd, dan jangan pula 
(berhala) suwa', (berhala) Yaghuts, (berhala) 
ya`uq dan (berhala) nasr". 

24. Dan sungguh, mereka telah menyesatkan 
kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau 
tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain 
kesesatan. 

25. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, 
mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke 


kamu 


kamu dari tanah 


neraka, maka mereka tidak mendapat penolong- 
penolong bagi mereka selain dari Alloh. 

26. Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau 
tinggalkan di atas bumi bagi orang-orang kafir itu 
tempat tinggal. 

27. Sesungguhnya jika Engkau biarkan 


mereka, 
niscaya mereka akan menyesatkan hamba- 
hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan 
selain (anak) durhaka lagi sangat kufur. 





28. Ya Tuhanku! Ampunilah aku, kedua 
orangtuaku, orang yang masuk ke rumahku 
dengan beriman dan semua orang yang beriman 
baik laki-laki dan perempuan. Dan janganlah 
Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu 
selain kebinasaan". 





Papa Sih A. s3 2 AN 
P A Ra A 
CO JP ob lb g Hel GS g 
rumah- ia dan bagi dan kedua bagi ampuni- ya 
ku masuk orang yang orang tuaku aku lah Tuhanku 27 


kaffara (27) Rabbigh fir lī waliwalidayya waliman dakhala baitiya 


y 
AN E T Sa M Pa Z2 a y Ip Z> 29?” 7 
(sa) pE y s | bi 3: Y, a a e JNa eae, w 
7 . - a 2? ra Ia -9 
kebina- ke- orang-2 Engkau dan dan orang-2 pe- dan bagi orang-2 
28 saan cuali zalim tambahkan jangan rempuan beriman laki-2 beriman 


kan; . Kanan Kean e PA Peg 2 a 
mu minaw walilmu ‘minina walmu minati wala tazidizh zhālimina illa tabara (28) 


La 
dengan 
beriman 


